
kojion rutin 
khutbahjum'at 

daurah 

kajian umum 

penerbitan buletin 

website dakwah 

pengembangan teknologi informasi 

pengelolaan perpustakaan 

pelatihan-pelatihan 

pertemuan alumni 

lomba penulisan art ike I 

program dakwah bagi korban erupsi Merapi 

pembangunan islamic center 

penerbitan buku panduan ramadhan 

agenda khusus ramadhan 

penerbitan brosur mudik dan idulfitri 

penyambutan mahasiswa barii 




Alamat Sekretariat: 

Wisma Misfallah Tholabul llmi, 

Pogung Kidul No. 8C RT. 01 RW. 49 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55284 

Website: www.ypia.or.id. www.muslim.or.id, www.muslimah.or.id, 

www.radiomuslim.com 



□a 



DAFTAR ISI 



HALAMANJUDUL_1 
DAFTAR ISI -2 

A. PENGANTAR_3 

B. LATAR BELAKANG_3 
C.TUJUAN_4 

D. SASARAN_4 

E. BENTUKKEGIATAN_4 

F. WAKTU PELAKSANAAN_6 

G. SUSUNAN PENGURUS_6 

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA_6 
I. REKENING D0NASI_6 
J. PENUTUP_S 

PENGESAHAN 8 



LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1. Deskripsi Kegiatan 9 

Lampiran 2. Time-Schedule Kegiatan 19 

Lampiran 3. Rekapitulasi Anggaran 21 

Lampiran 4. Daftar Ustadz Pengasuh Kegiatan 23 

Lampiran 5. Susunan Pengurus 24 

Lampiran 6. Peta Daerah Pogung 25 

Lampiran 7. Print Screen Website 26 

Lampiran 8. Dokumentasi Radio Muslim 30 

Lampiran 9. Dokumentasi Recovery Merapi 31 

Lampiran 10. Contoh Brosur Mudik dan Idul Fitri 33 

Lampiran 11. Dokumentasi Buletin At-Tauhid 34 

Lampiran 12. Dokumentasi Jadwal KhotibJum'at 35 

Lampiran 13. Foto Perpustakaan Al-Atsari 36 

Lampiran 14. Foto Wisma Muslim 37 

Lampiran 15. Dokumentasi Poster Kegiatan 38 

Lampiran 16. Dokumentasi KalenderYPIA 39 



Qj] 



A. PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Ammo ba'du. 

Kaum muslimin, semoga senantiasa dirahmati Allah... 

Dakwah merupakan tugas mulia yang diemban oleh Nabi dan pengikutnya. Allah ta'ala 
berfirman (yang artinya), "Katakanlah; Inilahjalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas 
bashirah/hujjah yang nyata. Inilahjalanku dan ja Ian orang-orang yang mengikutiku." (QS. 
Yusuf: 108). Dengan sebab dakwah pula, umat manusia akan terlepas dari kerugian dan 
kebinasaan, serta memiliki udzur/alasan di hadapan Allah ta'ala. 

Di dalam proposal ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari mengajak segenap kaum 
muslimin untuk melaksanakan perintah Allah; tolong-menolong dalam kebaikan dan 
takwa, menunaikan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah umat 
manusia. Hal ini sangat penting, mengingat amanah dakwah yang agung ini tidak bisa 
hanya dipikul oleh satu-dua orang saja. Selain itu, diperlukan kerjasama dan pengertian 
antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga berbagai kegiatan dakwah 
dan urusan umat ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Semua orang tentu bisa 
berperan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. 



ra 



B. LATAR BELAKANG 

Kondisi akhir zaman yang penuh dengan berbagai fitnah (kerancuan, cobaan, dan 
malapetaka) menuntut setiap muslim untuk gigih mempertahankan agamanya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bersegeralah dalam beramal sebelum datangnya 
fitnah-fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Memasuki waktu 
pagi seseorang masih beriman, namun di sore harinya menjadi kafir. Atau, memasuki 
waktu sore seseorang masih beriman, namun di keesokan harinya menjadi kafir. Dia rela 
menjual agamanya dengan mendapatkan kesenangan dunia." (HR. Muslim) 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda, "Tetap teguh beribadah disaat 
kekacauan/fitnah merajalela laksana berhijrah kepadaku." (HR. Muslim). Maka, di saat- 
saat semacam ini keikhlasan sangat-sangat dibutuhkan. Karena keikhlasan pula, Allah 
berkenan memberikan naungan 'Arsy-Nya kepada seorang hamba, sebagaimana yang 
disebutkan dalam hadits, "Seorang lelaki yang bersedekah sesuatu sembari 
menyembunyikannya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
diinfakkan oleh tangan kanannya." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Keikhlasan inilah, yang akan melipatgandakan pahala amalan di sisi-Nya. Abdullah Ibnu 
Mubarak rahimahullah berkata, "Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena 
niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil juga karena niat." [)ami f al- 
Vlum wa al-Hikam). Kita masih ingat, kisah 3 orang yang pertama kali disidang pada hari 



kiamat. Mereka bertiga dimasukkan ke dalam neraka, padahal amal yang mereka lakukan 
selama di dunia bukan amalan biasa. Amalan yang besar di mata manusia, namun hampa 
di sisi Allah ta'ala akibat ketiadaan ikhlas di dalam lubuk hati mereka. 



□2 



C. TUJUAN 

Program dakwah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan kesadaran umat untuk mendalami dan mengamalkan ajaran Islam 
yang murni sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam dan para sahabatnya 

2. Memupuk semangat bahu-membahu dalam menjalankan amanah dakwah amar 
ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada tauhid, sunnah, dan ketaatan, serta 
bersama-sama berjuang memerangi kemusyrikan, kekafiran, kebid'ahan, dan 
kemaksiatan 

3. Meningkatkan iman dan takwa, dengan menggalakkan majelis-majelis ilmu serta 
penyebarluasan tulisan-tulisan ilmiah, nasehat dan dokumentasi informasi 
keislaman demi kemaslahatan umat 



□2 



D. SASARAN 

Program dakwah ini memiliki sasaran sebagai berikut: 

1. Kalangan mahasiswa muslim dan muslimah, calon-calon pemimpin masa depan 

2. Generasi muda Islam secara umum 

3. Masyarakat luas; anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, putra dan putri 



□jj 



E. BENTUK KEGIATAN 

Berikut ini program dakwah yang insya Allah akan dilaksanakan selama periode April 2011 
-September 2011: 

1. Kajian Rutin Dan Khutbah 

a) Ma'had Al-'llmi 

b) Ma'had Umar Bin Khattab 

c) Ma'had Syabaabul Masjid 

d) Kultum dan Kajian Rutin Di Kampus 

e) Kajian Iqro' Bapak-Bapak 

f) Khutbah Jum'at 

2. Daurah/Kajian Intensif 

a) Daurah Liburan Akhir Semester 

b) Daurah BADAR (Bahasa Arab Dasar) Liburan 



c) Kajian Aqidah dan Manhaj Islam (KAMI) 

d) Daurah Muslimah 

e) Daurah Tajwid 

3. Kajian Umum 

a) Pengajian Akbar 

b) Kajian Takmir Tematik 

c) Pengelolaan Wisma Muslim 

d) Bedah Buku Muslimah 

4. Media Cetak 

a) Informasi Jadwal Kajian Jogja 

b) 'Kabar Dakwah' 

c) Buletin At-Tauhid 

d) Buletin Zuhairoh 

e) Koran Mahasiswa Baru 

5. Media Elektronik 

a) Pengelolaan Website Dakwah 

b) Radio Muslim 

c) Pengembangan Teknologi Informasi 

6. Perpustakaan 

a) Penambahan Koleksi Perpustakaan 

b) Dokumentasi Rekaman Kajian 

c) Rumah Baca CeRIa 

7. Pelatihan 

a) Pelatihan Jurnalistik 

b) Pelatihan Desain Grafis 

c) Training Manajemen Masjid dan Pengelolaan TPA 

d) Workshop Perawatan Jenazah 

e) Pelatihan Khotib Jum'at 

f) Training Pengajar Bahasa Arab 

8. Pelatihan Untuk Muslimah 

a) Training Penulisan Artikel llmiah 

b) Pembekalan Pengajar TPQ 

9. Pertemuan 

a) Silaturahmi Asatidz Se-Jogja 

b) Silaturahmi Donatur 

c) Silaturahmi Alumni 

d) Silaturahmi Dakwah Antar Kampus 

e) Silaturahmi Distributor Buletin At-Tauhid 



10. Lomba 

a) Lomba Penulisan Artikel Kultum Ramadhan Tingkat Nasional 

b) Lomba Penerjemahan 

c) Lomba Hafalan Hadits Untuk Muslimah 

11. Proyek Dakwah 

a) Pengelolaan Wisma Muslim 

b) Program Dakwah Berkelanjutan Bagi Korban Erupsi Merapi 

c) Perancangan Islamic Student Center 

12. Agenda Khusus 

a) Rangkaian Kajian Jelang Ramadhan 

b) Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

c) Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

d) Kultum Ramadhan 

e) Buka Bersama Di Masjid-Masjid 

f) Daurah Ramadhan 

g) Penyambutan Mahasiswa Baru 

Deskripsi kegiatan-kegiatan di atas bisa dibaca di lampiran 1 

F. WAKTU PELAKSANAAN 

Time-schedule kegiatan terlampir (Lampiran 2) 

G. SUSUNAN PENGURUS 

Terlampir (Lampiran 3) 

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Terlampir (Lampiran 4) 



I. REKENING DONASI 

[1] Donasi Kegiatan Secara Umum: 

a) Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta) 
Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 

No. Rekening : 137 00 0503568 4 

b) Rekening Bank BNI Syari'ah 

Atas Nama : Syarif Mustaqim QQ LBIA 



No. Rekening : 0105338917 

c) Rekening Bank BCA 

Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 
No. Rekening : 2951825893 

d) Western Union (pos) dan Money Gram 
Atas Nama : Retno Syaputra.,ST 

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul llmi, Pogung Kidul No. 8C RT. 01 RW. 49 
Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55284 

e) PIN BBM::308F4D20 

Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya ke nomor: 

Abu Hasan Putra (0856 644 00 941) atau via Yahoo Messenger (YM): mhasan_fadhilah. 

[2] Donasi Program Dakwah Berkelanjutan Bagi Korban Erupsi: 

a) Rekening BNI Syariah Yogyakarta 

No. Rek. 0092167858 a.n. Syarif Mustaqim 

b) Rekening Bank Syari'ah Mandiri (Cab.Yogyakarta) 
No. Rek. 0307089062 a.n. Syarif Mustaqim 

c) Rekening Bank Mandiri (K.C Yogyakarta UGM) 
No. Rek. 1370007620327 a.n. Syarif Mustaqim 

d) Rekening Bank Muamalat (Cab.Yogyakarta) 
No. Rek. 0129933348 a.n. Syarif Mustaqim 

e) Rekening BCA (K.C.P Kaliurang Yogyakarta) 
No. Rek. 8610169750 a.n. Syarif Mustaqim 

Bagi yang telah berpartisipasi, mohon mengirimkan sms konfirmasi ke: 

Wiwit Hardi Priyanto (0852 5205 2345), atau Nizamul Adli Wibisono (0856 4305 2159) 

atau via e-mail ke: ypiapeduli@yahoo.com. Atau PIN BBM:: 308F4D20 



Qj] 



J. PENUTUP 

Demikianlah, gambaran kegiatan dakwah periode April 2011 - September 2011 yang insya 
Allah akan dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dengan dukungan dari 
kaum muslimin sekalian. Tentu saja, kegiatan-kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana 
kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
Nabi Syu'aib a'alaihis salam (yang artinya), "Tidak ada yang aku inginkan, melainkan 
sekedar mengadakan perbaikan sejauh kemampuanku. Dan tidak ada taufik bagiku 
kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kepada-Nya lah aku bertawakal, dan kepada-Nya 
aku akan kembali." (QS. Hud: 88) 

Kepada-Nya lah, kita memohon keikhlasan, keistiqomahan, dan kesabaran dalam 
menjalankan tugas hidup kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa 
kita lakukan dan bermanfaat bagi kita pada hari tiada lagi berguna harta dan keturunan 
kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Wa shallallahu 'ala 
Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alibi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil 
'alamin. 



Proposal donasi kegiatan dakwah ini telah disahkan 
Jumadil Ula 1432 H/ April 2011 di Jogjakarta, 

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



PJS Ketua Sekretaris 



Ari Wahyudi Wahyu Pradana Arsitika 



Mengetahui, 
Pengawas 



Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, M.A. 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 



# 



LAMPIRAN 1. 
DESKRIPSI KEGIATAN 



1. KAJIAN RUTIN DAN KHUTBAH 

a. Ma'had Al-'llmi 

Ma'had Al-'llmi mengadakan kajian rutin pekanan untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar 
yaitu tauhid, ibadah, akhlak, dan muamalah serta ilmu-ilmu alat yaitu bahasa Arab, 
ushul fiqh, musthalah hadits dan qawa'id fiqhiyah. Kajian diadakan di luar jam-jam 
kuliah dan bertempat di masjid-masjid sekitar kampus UGM. Program ini terbuka 
untuk umum, putra dan putri. Lama program 2 tahun untuk putra dan 1 tahun untuk 
putri. Selain itu, Ma'had Al-'llmi juga menampilkan karya dari santri, alumni, serta 
mempublikasikan rekaman kajian melalui situs resmi mahadilmi.wordpress.com . 
Informasi: 08561732977 

b. Ma'had Umar Bin Khattab 

Ma'had ini merupakan wahana untuk mempersiapkan calon santri Ma'had 'llmi dan 
untuk mempelajari bahasa arab. Materi yang diajarkan adalah nahwu dan shorof, 
dengan frekuensi pertemuan 3 kali/pekan. Kelas yang dibuka; pemula, menengah, dan 
lanjutan. Selain itu, terdapat materi Aqidah sebagai materi tambahan wajib. Program 
ini terbuka untuk umum, putra dan putri. Lama program 1 semester atau 1 tahun. 
Informasi: 085228558344 

c. Ma'had Syabaabul Masjid 

Ma'had Syabaabul Masjid mengadakan kajian rutin pekanan untuk santri berupa 
pelajaran di kelas untuk membahas materi-materi sesuai kurikulum yang telah 
ditentukan yaitu, aqidah, fiqh, lughoh, dan tahfidz. Program ini dilaksanakan selama 1 
tahun dan khusus untuk putra. 
Informasi: 08995080859 

d. Kultum dan Kajian Rutin Di Kampus 

Kegiatan ini diadakan di masjid fakultas kehutanan UGM, fakultas teknik serta 
fakultas-fakultas lain di sekitarnya agar lebih mengenal Islam secara mendalam, di 
tengah kesibukan di perkuliahan. Kegiatan ini direncanakan diadakan pekanan di 
bulan Mei 2011. 
Informasi: 085715646011 

e. Kajian Iqro' Bapak-Bapak 

Kegiatan ini merupakan bentuk pengajaran cara membaca al-qur'an dengan metode 
iqro kepada bapak-bapak yang ada di dusun Pogung. Selain itu, sebagai bentuk 



pendakatan terhadap warga masyarakat. Kegiatan ini direncanakan diadakan sepekan 
sekali sesuai kesepakatan dengan warga. 
Informasi: 085695018492 

f. Khutbah Jum'at 

Khutbah Jum'at adalah kegiatan rutin pekanan setiap jum'at dengan mengerahkan 
khotib di bawah koordinasi Divisi Khutbah Jum'at untuk mengisi di masjid-masjid 
sekitar UGM. Masjid-masjid yang masuk dalam jadwal antara lain; Al-lkhlas 
Karangbendo, Al-lkhsan Kehutanan UGM, Al-Kautsar Pogungbaru, dsb. 
Informasi: 08567894678 

2. DAURAH/KAJIAN INTENSIF 

a. Kajian Aqidah dan Manhaj Islam (KAMI) 

Kegiatan yang diadakan FKIM ini bertujuan untuk mengenalkan aqidah dan manhaj 
yang lurus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus shalih 
kepada mahasiswa/i yang ada di UGM dan universitas lain di sekitarnya. Kegiatan ini 
direncanakan dilaksanakan pada saat liburan perkuliahan. Program ini terbuka umum 
untuk putra dan putri. 
Informasi: 085715646011 

b. BADAR (Bahasa Arab Dasar) Liburan 

Daurah ini dilakukan pada saat liburan semester pendek 2011. Tujuannya untuk 
mengajarkan bahasa arab kepada para peserta sebagai sarana untuk mempelajari 
ilmu agama. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Jogja secara umum, dan 
mahasiswa secara khusus. Kegiatan direncanakan dilaksanakan selama tiga pekan 
dengan frekuensi dua kali sehari. Program ini terbuka umum untuk putra dan putri. 
Informasi: 085228558344 

c. Daurah Liburan Akhir Semester 

Dalam rangka mengisi liburan, Ma'had Al-llmi mengadakan daurah tauhid dengan 
buku panduan "Mutiara Faedah Kitab Tauhid" karya Ustadz Abu Isa. Dengan daurah 
ini, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran Islam 
yang lurus. Daurah akan dilaksanakan selama sepekan dalam liburan semester pendek 
2011 sesuai kalender akademik UGM. Program ini terbuka umum bagi putra dan putri. 
Informasi: 08561732977 

d. Daurah Muslimah 

Daurah ini khusus untuk muslimah karena peserta dan pematerinya perempuan. 
Daurah dapat diikuti oleh mahasiswi, remaja putri, dan ibu-ibu. Daurah direncanakan 
akan rutin setiap bulan dengan tema dan konsep acara yang berbeda-beda. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengenalkan kajian yang syar'i kepada khalayak masyarakat, 
memupuk semangat dakwah akhwat, sebagai jembatan dakwah antara akhwat 
dengan masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu dan remaja putri, serta memperkuat 
pengetahuan pribadi muslimah yang berkaitan dengan ilmu syar'i. 
Informasi: 082135581289 



10 



e. Daurah Tajwid 

Kegiatan ini wajib diikuti oleh santri Ma'had Al-'llmi dan santri Ma'had Syabaabul 
Masjid. Bagi santri Ma'had Syabaabul Masjid, kegiatan ini digunakan untuk mengisi 
bulan Ramadhan dan menjadi bekal awal santri untuk menempuh pembelajaran satu 
tahun ke depan. Tujuan kegiatan ini untuk membekali santri dengan ilmu tajwid dasar 
untuk memeperbaiki dan memperbagus bacaan Qur'annya. Kegiatan ini dilaksanakan 
selama 20 hari pertama Ramadhan. 
Informasi: 08995080859 

3. KAJIAN UMUM 

a. Pengajian Akbar 

Kegiatan ini berupa kajian akbar yang diisi oleh penceramah berskala nasional dari 
berbagai kota di Indonesia. Salah satu tujuan acara ini adalah untuk mengenalkan 
Asatidz bermanhaj Ahlusunnah wal Jama'ah yang ada kepada masyarakat Jogja dan 
sekitarnya. Selain itu, untuk menyebarkan manhaj Ahlusunnah di masyarakat Jogja 
dan sekitarnya. Kegiatan ini direncanakan diadakan setiap 2 bulan sekali. 
Informasi: 085695018492 

b. Kajian Takmir Tematik 

Kajian takmir tematik merupakan program suplemen untuk santri Ma'had Syabaabul 
Masjid dan bisa diikuti oleh umum. Materi yang diberikan berupa fiqh pilihan dan 
manajemen praktis yang dapat diaplikasikan di lingkungan masjid seperti: Ahkamul 
Janaiz, Sholat Kusuf dan Tarawih, Fiqh Jum'at, Fiqh Zakat, serta tema mengenai 
manajemen masjid. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan tiap 2 pekan sekali 
mulai bulan Mei 2011. 
Informasi: 08995080859 

c. Bedah Buku Muslimah 

Kegiatan ini berupa pembahasan singkat konten buku dengan judul "Wahai Saudaraku 
Mengapa Engkau Enggan Mengenai Alloh", penjelasan proses penulisan buku, dan 
tanya jawab yang bersifat diskusi lepas. Dengan diadakannya bedah buku ini dapat 
memberikan gambaran secara umum kepada peserta mengenai proses penulisan 
buku hingga diterbitkan dan dapat menumbuhkan semangat peserta untuk menulis. 
Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2011. 
Informasi: 082135581289 

4. MEDIA CETAK 

a. Penerbitan Informasi Jadwal Kajian Jogja 

Update informasi yang diberikan berupa jadwal kajian rutin, pembahasan kitab, 
ataupun tematik lainnya. Kajian yang disampaikan terutama yang berada di sekitar 
kampus-kampus di Yogyakarta. Kegiatani ini akan dilakukan setiap dua bulan sekali. 
Jadwal akan berbentuk brosur/leaflet. 
Informasi: 085293911719 



11 



b. Penerbitan 'Kabar Dakwah' 

Kabar Dakwah merupakan media yang digunakan untuk menjadi sarana saling 
memberikan informasi dan tolong-menolong dalam dakwah. Diharapkan juga agar 
media ini dapat menjadi sarana untuk menggugah kaum muslimin agar turut andil 
dalam kegiatan pencarian ilmu syar'i dan mendakwahkannya. Kabar dakwah akan 
diterbitkan setiap 4 bulan sekali. 
Informasi: 085293911719 

c. Buletin At-Tauhid 

Buletin At-Tauhid menyampaikan materi yang difokuskan pada pembenahan aqidah 
kaum muslimin dan penanaman Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. 
Alhamdulillah, pada tahun kelima ini, buletin dapat tersebar ke berbagai masjid yang 
ada di Yogyakarta (sekitar 70 masjid) setiap hari Jum'at sebanyak 12 ribu eksemplar. 
Buletin At-Tauhid juga dapat dibaca melalui alamat website buletin. muslim. or. id . Dan 
setiap pekan, Radio Muslim akan menyiarkan bedah buletin pekan tersebut. 
Informasi: 085743937317 

d. Penerbitan Buletin Zuhairoh 

Buletin "Zuhairoh" digunakan sebagai media dakwah bagi para akhwat untuk 
menyebarkan dakwah Ahlussunnah kepada para mahasiswi. Kegiatan memproduksi 
dan menyebarkan buletin khusus muslimah dilakukan setiap dua pekan sekali. Tema 
yang diberikan seputar meluruskan perkara ibadah yang masih keliru yang terjadi 
dikalangan para mahasiswi, memberikan opini terhadap fenomena insidental menurut 
kacamata syar'i misal fenomena bencana merapi dll. 
Informasi: 082135581289 

e. Penerbitan Koran Mahasiswa Baru 

Kegiatan ini berupa penerbitan artikel-artikel yang bermanfaat, baik mengenai islam 
maupun hal-hal umum lainnya. Sebanyak 10 ribu eksemplar Koran Mahasiswa Baru 
akan diterbitkan pada bulan Agustus 2011, yaitu saat penerimaan mahasiswa baru. 
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan memudahkan mahasiswa baru dalam 
mengenai dunia kampus secara umum dan ajaran islam yang benar secara khusus. 
Informasi: 085715646011 

5. MEDIA ELEKTRONIK 

a. Pengelolaan Website Dakwah 

Website yang diasuh mencakup: muslim. or.id, muslimah. or.id, dan ypia.or.id. 
Muslim. or.id dengan moto "Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunnah" berusaha 
menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah wal Jama'ah di jagad maya. Adapun web 
muslimah. or.id menyediakan berbagai artikel Islam terutama yang berkaitan dengan 
masalah kemuslimahan. Sementara itu web ypia.or.id diperuntukkan sebagai pusat 
informasi seputar kegiatan dakwah yang dikelola YPIA. Selain itu, diperlukan kegiatan 
untuk menjalin komunikasi antar website dakwah ahlus sunnah di Indonesia. 
Informasi: 085648488825 



12 



b. Radio Muslim 

Radio Muslim merupakan radio dakwah Islam yang insya Allah akan menyiarkan kajian 
ilmiyyah para ustadz, murottal, talk show dan informasi lain yang bermanfaat melalui 
streaming dengan alamat: http://live n.pls . Siaran radio dapat 

berupa pemutaran rekaman, kajian live (dari tempat kajian) ataupun siaran interaktif 
dari studio di kompleks masjid Al-Hasanah, sebelah utara Mirota Kampus UGM 
melalui gelombang FM komunitas. Dan saat in i, Radio Muslim sedang dalam perijinan 
untuk mendapatkan gelombang FM. 
Informasi: 089671482236 

c. Pengembangan Teknologi Informasi 

Kegiatan ini meliputi: pelatihan calon admin website dakwah pada bulan Mei dan Juni 
2011, pertemuan antara admin web dengan seorang ahli teknologi informasi setiap 
dua bulan, dan pertemuan rutin antara admin atau team pengurus website dakwah. 
Informasi: 085730071009 

6. PERPUSTAKAAN 

a. Penambahan Koleksi Perpustakaan 

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, diperlukan adanya fasilitas yang menunjang 
untuk tersedianya referensi, pengetahuan tambahan, dan informasi terbaru. Untuk itu 
dibutuhkan adanya penambahan koleksi perpustakaan berupa buku referensi 
(terjemahan ataupun asli), majalah Islami, ataupun video kajian. Selain itu, 
perpustakaan juga menerima donasi dari donatur berupa buku/majalah/VCD yang 
menunjang kegiatan pendidikan di YPIA dan bermanfaat bagi masyarakat umum. 
Informasi: 085643052159 

b. Dokumentasi Rekaman Kegiatan Dakwah 

Kegiatan dakwah yang ada di YPIA akan direkam melalui audio dan video, kemudian 
akan didokumentasikan dengan baik. Kegiatan dakwah yang direkam meliputi kajian 
ma'had, kajian rutin, kajian umum, ataupun kegiatan dakwah lainnya. 
Informasi: 085293911719 

c. Rumah Baca CeRIa Untuk Muslimah 

Rumah Baca CeRIa terbuka umum untuk muslimah, dan memberikan fasilitas 
peminjaman gratis bagi anggota. Rumah Baca CeRIa merupakan perubahan konsep 
dari perpustakaan muslimah sehingga memberikan kesan santai, nyaman dan tidak 
kaku. Kemudian rumah baca CeRIa akan dipublikasikan dengan membagi-bagikan 
stiker bertuliskan hadits atau ucapan ulama tentang pentingnya ilmu syar'i. 
Informasi: 082135581289 

7. PELATIHAN 

a. Pelatihan Jurnalistik 



13 



Kegiatan ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang Jurnalistik. 
Kegiatan ini diharapkan dapat mencetak kader untuk penulisan artikel buletin, 
website, serta artikel ilmiah Islam yang memiliki kompetensi yang baik. Kegiatan ini 
terbuka umum khusus putra. 
Informasi: 085743322919 

b. Pelatihan Desain Gratis 

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dalan bidang desain grafis, 
mencari bakat seseorang dalam hal desain grafis, dan mencari personel yang dapat 
masuk ke dalam Tim Desainer publikasi kajian. Pelatihan ini khusus untuk putra. 
Informasi: 085743322919 

c. Training Manajemen Masjid dan Pengelolaan TPA 

Kegiatan ini berupa pelatihan terbatas kepada takmir masjid yang mendapat 
undangan, terkait standar penyelenggaraan kegiatan ketakmiran serta pengelolaan 
kegiatan TPA yang baik dan benar. Kegiatan ini direncanakan diadakan di bulan 
Agustus 2011, dan ditutup dengan acara buka bersama. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan pengurus masjid dan TPA bisa memahami dan mempraktekkan 
pengelolaan masjid dan TPA yang sesuai standar. 
Informasi: 085789109181 

d. Workshop Perawatan Jenazah 

Kegiatan ini berupa pelatihan kepada kaum muslimin tentang penyelenggaraan 
jenazah yang baik dan benar sesuai tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kaum muslimin bisa mengurus 
jenazah secara baik dan benar. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan 
September 2011 dan terbuka untuk umum. 
Informasi: 085789109181 

e. Pelatihan Khutbah Jum'at 

Kegiatan ini berupa pelatihan bagi ikhwan (terutama santri Ma'had Al-'llmi) yang 
belum pernah menjadi khatib dengan menyampaikan kajian mengnai hukum-hukum 
seputar khutbah beserta praktik khutbah. Kegiatan ini direncanakan diadakan pada 
bulan September 2011. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membekali 
calon khotib jum'at dengan ilmu mengenai hukum dan tata cara khutbah yang baik 
dan benar. 
Informasi: 08567894678 

f. Traning Pengajar Bahasa Arab 

Kegiatan ini merupakan kegiatan khusus Ma'had Umar Bin Khattab (MUBK) untuk 
mempersiapkan tenaga pengajar. Merupakan kegiatan yang diadakan secara tertutup 
(khusus undangan). Tujuan kegiatan adalah dalam rangka penyiapan pengajar 
Muyassar dan Mulakhosh untuk kegiatan BADAR SP dan MUBK Reguler 2011-2012. 
Informasi: 085228558344 

g. Hafalan Al-Quran dan Hadits 

14 



Kegiatan ini direncanakan diselenggarakan setiap hari ba'da shubuh hingga pukul 
05.30. Mudir wisma diharuskan membuat peraturan yang mengharuskan para 
penghuni wisma untuk tetap di masjid usai shalat shubuh hingga pukul 05.30, guna 
menghafalkan Al-Qur'an atau matan hadits. Mudir wisma memantau para penghuni 
wisma, sekaligus menerapkan disiplin dan pemberian teguran bagi penghuni wisma 
yang melanggar. 
Informasi: 081328319185 

8. PELATIHAN UNTUK MUSLIMAH 

a. Training Penulisan Artikel llmiah 

Kegiatan ini berupa penyampaian materi tentang teknik dan tips membuat artikel 
ilmiah yang menarik, tanya jawab mengenai masalah-masalah penulisan artikel, dan 
praktek pembuatan artikel. Kegiatan ini bertujuan mencetak akhwat yang berpotensi 
dalam menulis artikel untuk dipublikasikan melalui buletin maupun website. 
Informasi: 082135581289 

b. Pembekalan Pengajar TPQ 

Kegiatan terdiri dari: pemberian materi tentang TPQ, diskusi permasalahan seputar 
TPQ, dan praktek microteaching. Tujuan kegiatan ini yaitu memberi pengetahuan 
tentang cara metode mengajar yang sesuai Sunnah Rosul, memperkaya kemampuan 
para pengajar dalam menghadapi permasalahan TPQ, meningkatkan motivasi para 
pengajar untuk bersungguh-sungguh dalam mengajar TPQ, serta merekrut pengajar 
baru. Kegiatan ini dilaksanakan tiap 2 bulan sekali, di wisma muslimah. 
Informasi: 082135581289 

9. PERTEMUAN 

a. Silaturahmi Asatidz Se-Jogja 

Mengundang asatidz se-jogja baik yang pernah terlibat maupun yang belum pernah 
terlibat langsung dengan kegiatan YPIA, silaturahmi dan mengajak kerja sama dalam 
menjalankan roda dakwah di Yogyakarta. Bentuk kegiatan berupa pertemuan antara 
pihak YPIA dan asatidz, penjelasan kegiatan-kegiatan YPIA kepada asatidz. 
Informasi: 085265222500 

b. Silaturahmi Donatur 

Mengundang para donatur tetap maupun tidak tetap yang telah berperan langsung 
dalam kegiatan YPIA baik yang di Yogya maupun luar Yogya. Bentuk kegiatan berupa 
pertemuan dan penjelasan kegiatan-kegiatan yang telah/sedang/akan dilaksanakan 
YPIA dan menampung masukan-masukan yang ada. 
Informasi: 085265222500 

c. Silaturahmi Alumni 

Mengundang alumni YPIA dari angkatan awal hingga angkatan akhir. Bentuk kegiatan 
buka bersama sambil silaturahmi dan bertukar cerita dan pengalaman. 
Informasi: 085265222500 



15 



10. LOMBA 

a. Lomba Penulisan Artikel Kultum Ramadhan Tingkat Nasional 

Tujuan kegiatan ini adalah mencari naskah kultum pilihan sebagai acuan praktis bagi 
para da'i dalam menyampaikan ceramah di bulan Ramadhan. Sasaran kegiatan ini 
terbuka untuk umum (khusus putra). 
Informasi: 089671482236 

b. Lomba Penerjemahan 

Merupakan tindak lanjut/evaluasi dari pelajaran penerjemahan di Ma'had Umar Bin 

Khattab. Tujuan kegiatan ini adalah mencari bibit yang berbakat dalam penerjemahan. 

Sasaran kegiatan ini terbuka untuk umum. Pelaksanaan direncanakan pada tanggal 7- 

10Juni2011. 

Informasi: 085228558344 

b. Lomba Hafalan Hadits Untuk Muslimah 

Lomba ini terbuka untuk masyarakat dan mahasiswi muslimah di sekitar Yogyakarta. 
Dengan dilaksanakan acara ini merupakan salah satu bukti semangat meneladani para 
salaf dan para penghafal hadits. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 
semangat menjaga sunnah nabi dengan menghafal hadits. Kegiatan ini akan 
dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan September 2011. 
Informasi: 082135581289 

11. PROYEK DAKWAH 

a. Pengelolaan Wisma Muslim 

Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. Meliputi kegiatan rekrutmen warga 
wisma, penerimaan warga baru, kajian wisma, pengelolaan perpustakaan dan markaz 
dakwah bagi mahasiswa. Kegiatan wisma juga menyentuh masyarakat dengan 
diadakannya kegiatan kemasyarakatan dan dakwah semacam kerja bakti, peduli 
bencana dan lain sebagainya. 
Informasi: 081328319185 

b. Program Dakwah Berkelanjutan Bagi Korban Erupsi Merapi 

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Cangkringan dan sekitarnya yang 
mengalami dampak terberat akibat erupsi Merapi di Jogjakarta. Program ini meliputi: 
1. Pengajian Rutin, 2. Khutbah Jum'at, 3.Pembinaan TPA, 4. Bimbingan Belajar, 5. 
Bimbingan Praktek Ibadah Harian, 6. Pemberdayaan Sosial-Ekonomi, 7. Kerja Bakti, 8. 
Penerbitan Buletin Dakwah, 9. Pembinaan Takmir Masjid, 10. Pembangunan Muslim 
Center Merapi di wilayah Cangkringan. 
Informasi: 02746644862 

c. Perancangan Islamic Student Center 

YPIA berencana membangun Islamic Student Center di daerah Pogung (utara Kampus 
UGM) sebagai pusat pengembangan dakwah kampus di sekitar UGM pada khususnya 



16 



dan Yogyakarta pada umumnya. Fungsi dari Islamic Center ini nantinya antara lain : 1. 
Kantor Pusat YPIA, 2. Kantor Studio Radio Muslim, 3. Kantor Redaksi Buletin At Tauhid, 
4. Pusat Pembinaan Wisma Muslim, 5. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Santri Ma'had 
'llmi, Ma'had 'Umar bin Khattab, dan Ma'had Syababul Masjid, 6. Perpustakaan Islami, 
dan Iain-Iain. Target pencapaian sampai September 2011 adalah pembentukan tim, 
rapat koordinasi, pembuatan proposal lengkap, survey, dan penentuan lokasi. 
Informasi: 085747837290 

12. AGENDA KHUSUS 

a. Rangkaian Kajian Jelang Ramadhan 

Kegiatan ini terdiri dari empat tema kajian dalam rangka mempersiapkan bekal 
menuju bulan ramadhan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan 
bekal yang cukup untuk menghadapi ibadah di bulan Ramadhan. 
Informasi: 085695018492 

b. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin at-Tauhid menerbitkan 'Buku Panduan 
Ramadhan' yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Sebanyak 10 ribu 
eksemplar buku akan dibagikan secara gratis yang difokuskan untuk wilayah 
Yogyakarta dengan prioritas wilayah-wilayah intelektual yang memiliki minat baca 
tinggi, yaitu : wilayah kampus, sekolah, dan wilayah perkotaan, tanpa mengabaikan 
daerah lain yang memerlukan. 
Informasi: 085228066686 

b. Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin at-Tauhid menerbitkan Brosur Mudik 
dan Idul Fitri yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Brosur ini diberikan 
secara gratis kepada kaum muslimin yang akan mudik dari wilayah Yogyakarta dan 
sekitarnya menuju kampung halaman mereka masing-masing ataupun kaum muslimin 
lainnya yang membutuhkan. 
Informasi: 085228066686 

d. Kultum Ramadhan 

Kultum Ramadhan adalah kegiatan rutin tahunan yang diadakan di setiap bulan 
Ramadhan. Bentuk kegiatan ini adalah penyaluran asatidz dan ikhwan-ikhwan untuk 
mengisi kultum ba'da shalat shubuh dan shalat tarawih di masjid-masjid yang 
membutuhkan penceramah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi 
sarana tersampainya ilmu yang benar sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. 
Informasi: 08567894678 

e. Daurah Ramadhan 

Dalam rangka mengisi bulan Ramadhan, Ma'had Al-llmi mengadakan daurah kaidah 
penafsiran Al-Qur'an. Buku panduan yang digunakan adalah kitab Al-Qowaa'idul 
Hisaan karya Syaikh Abdurrahman bin Naashir As-Sa'di rahimahullah. Daurah 
diadakan pada tanggal 1 sampai 20 Ramadhan, ba'da Ashar sampai menjelang Magrib. 



17 



Selain itu, Ma'had juga mengadakan daurah llmu Waris yang menggunakan kitab Tas- 
hil Al Fara'idh karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. 
Informasi: 08561732977 

f. Buka Bersama di Masjid-Masjid 

Bentuk kegiatan berupa penyaluran buka bersama dalam bentuk pemberian paket 
makanan dan penyerahan uang tunai kepada panitia buka bersama di masjid-masjid, 
kampus-kampus, serta tempat lain yang mengajukan permohonan. Sasaran kegiatan 
buka bersama yaitu warga dan mahasiswa di sekitar kampus UGM secara khusus dan 
kaum muslimin secara umum. 
Informasi: 085789109181 

g. Penyambutan Mahasiswa Baru 

Kegiatan ini berupa kajian umum untuk mengenalkan da'wah Ahlussunnah kepada 

Mahasiswa baru. Kegiatan ini direncanakan diadakan di bulan Agustus, yaitu saat 

penerimaan mahasiswa baru, yang diakhiri dengan acara buka bersama. Dengan 

adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa baru dapat mengenal ajaran yang benar 

sejakawal. 

Informasi: 085715646011 

h. Buletin Muslimah Edisi Khusus 

Penyebaran buletin edisi khusus ini akan dilaksanakan pada awal ramadhan dan pada 
saat dimulainya kegiatan mahasiswa baru di kampus sekitar Jogja. Artikel yang dibuat 
ditujukan untuk mahasiswi baru pada khususnya dan muslimah lainnya pada 
umumnya. Buletin edisi khusus ini akan berisi beberapa artikel keislaman seperti 
pentingnya ilmu syar'i, pentingnya mempelajari bahasa Arab, jilbab wanita muslimah, 
hingga menampilkan jadwal kajian rutin di Jogjakarta. Selain itu, akan dibagikan juga 
pembatas buku Zuhairoh pada waktu yang bersamaan. 
Informasi: 082135581289 



18 



# 



LAMPIRAN 2. 
TIME-SCHEDULE KEGIATAN 



No 


Nama Kegiatan 


Waktu 


Keterangan 


1 


Ma'had Al-'llmi 


Setiap pekan 


Juli - Agst libur 


2 


Ma'had Umar Bin Khattab 


Setiap pekan 


Juli — Agst libur 


3 


Ma'had Syabaabul Masjid 


Setiap pekan 


Juli -Agst libur 


4 


Kultum/Kajian Rutin di Kampus 


Setiap pekan 


Juli -Agst libur 


5 


Kajian Iqro' Bapak-Bapak 


Setiap pekan 




6 


KhutbahJum'at 


Setiap pekan 


Sesuai jadwal 


7 


Daurah Liburan Akhir Semester 


Bulan Juli 


5-7 hari 


8 


BADAR Liburan 


Pertengahan Juli 


3 pekan 


9 


Kajian Aqidah dan Manhaj Islam 


Bulan Juli 


2-4 hari 


10 


Daurah Muslimah 


Setiap bulan 


1-2 hari 


11 


Daurah Tajwid 


Bulan Agustus 


20 hari 


12 


Pengajian Akbar 


Setiap 2 bulan 


1 hari 


13 


Kajian Takmir Tematik 


Setiap 2 pekan 


1 hari 


14 


Kajian Wisma 


Setiap bulan 


1 hari 


15 


Bedah Buku Muslimah 


Akhir April 


1 hari 


16 


Info Jadwal Kajian Jogja 


Setiap 2 bulan 


April, Juni, Agustus 


17 


Penerbitan Kabar Dakwah 


Setiap 4 bulan 




18 


Buletin At-Tauhid 


Setiap Jum'at 




19 


Buletin Zuhairoh 


Setiap 2 pekan 




20 


Koran Mahasiswa Baru 


Bulan Agustus 




21 


Website Dakwah 


Setiap hari 




22 


Web Ma'had Al-'llmi 


Setiap hari 




23 


Radio Muslim 


Setiap hari 




24 


Pengembangan Teknologi Informasi 


Setiap bulan 




25 


Penambahan Koleksi Perpustakaan 


Setiap bulan 




26 


Dokumentasi Rekaman Kajian 


Setiap pekan 




27 


Rumah Baca CeRIa 


Setiap hari 




28 


Pelatihan Jurnalistik 


Insidental 


1-2 hari 


29 


Pelatihan Desain Grafis 


Insidental 


1-2 hari 


30 


Training Manajemen Masjid 


Bulan Agustus 


1-2 hari 


31 


Workshop Perawatan Jenazah 


Bulan September 


1-2 hari 


32 


Pelatihan KhotibJum'at 


Bulan September 


1-2 hari 


33 


Training Pengajar Bahasa Arab 


27-29Mei 




34 


Hafalan Al-Qur'an dan Hadits 


Setiap hari 


Ba'dasubuh- 05.30 


35 


Training Penulisan Artikel Muslimah 


Bulan Mei 


Pekan 1 


36 


Pembekalan Pengajar TPQ 


Setiap 2 bulan 


Mei, Juli, September 


37 


Silaturahmi Asatidz Se-Jogja 


Insidental 


1 hari 


38 


Silaturahmi Donatur 


Insidental 


1 hari 


39 


Silaturahmi Alumni 


Insidental 


1 hari 



19 



No 


Nama Kegiatan 


Waktu 


Keterangan 


40 


Silaturahmi Dakwah Antar Kampus 


Insidental 




41 


Silaturahmi Distributor Buletin 


Insidental 




42 


Lomba Artikel Kultum Ramadhan 


Insidental 




43 


Lomba Penerjemahan 


7-10Juni 




44 


Lomba Hafalan Hadits Muslimah 


Bulan September 


Pekan 3 


45 


Pengelolaan Wisma Muslim 


Harian 




46 


Dakwah Bagi Korban Erupsi 


Setiap pekan 




47 


Islamic Student Center 


April - September 


Tahap Perancangan 


48 


Kajian Jelang Ramadhan 


Bulan Juli 


4 hari 


49 


Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 


Bulan Juni-Juli 




50 


Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 


Bulan Juli-Agustus 




51 


Kultum Ramadhan 


Bulan Agustus 


Sesuai jadwal 


52 


Daurah Ramadhan 


Bulan Agustus 


20 hari 


53 


Buka Bersama Di Masjid-Masjid 


Bulan Agustus 


Menyesuaikan 


54 


Penyambutan Mahasiswa Baru 


Bulan Agustus 


1 hari 


55 


Buletin Muslimah Edisi Khusus 


Bulan Agustus 













20 



# 



LAMPIRAN 3. 
REKAPITULASI ANGGARAN 



No 


Nama Kegiatan 


Rencana Anggaran 


1 


Ma'had Al-'llmi 


9.918.000 


2 


Ma'had Umar Bin Khattab 


9.710.000 


3 


Ma'had Syabaabul Masjid 


2.900.000 


4 


Kultum/Kajian Rutin di Kampus 


800.000 


5 


Kajian Iqro' Bapak-Bapak 


880.000 


6 


KhutbahJum'at 


1.254.000 


7 


Daurah Liburan Akhir Semester 


2.600.000 


8 


BADAR Liburan 


5.500.000 


9 


Kajian Aqidah dan Manhaj Islam 


7.500.000 


10 


Daurah Muslimah 


2.550.000 


11 


Daurah Tajwid 


3.080.000 


12 


Pengajian Akbar 


18.000.000 


13 


Kajian Takmir Tematik 


712.500 


14 


Pengelolaan Wisma Muslim 


9.291.000 


15 


Bedah Buku Muslimah 


1.750.000 


16 


Penerbitan InfoJadwal Kajian Jogja 


360.000 


17 


Penerbitan Kabar Dakwah 


8.600.000 


18 


Buletin At-Tauhid 


37.260.000 


19 


Penerbitan Buletin Zuhairoh 


1.120.000 


20 


Penerbitan Koran Mahasiswa Baru 


7.500.000 


21 


Pengelolaan Website Dakwah 


20.375.000 


23 


Radio Muslim 


39.450.000 


24 


Pengembangan Teknologi Informasi 


8.594.000 


25 


Penambahan Koleksi Perpustakaan 


2.500.000 


26 


Dokumentasi Kegiatan Dakwah 


6.530.000 


27 


Pengelolaan Rumah Baca CeRIa 


2.000.000 


28 


Pelatihan Jurnalistik 


2.800.000 


29 


Pelatihan Desain Grafis 


2.200.000 


30 


Training Manajemen Masjid 


2.800.000 


31 


Workshop Perawatan Jenazah 


4.600.000 


32 


Pelatihan KhutbahJum'at 


800.000 


33 


Training Pengajar Bahasa Arab 


410.000 


34 


Setoran Hafalan Al-Qur'an dan Hadits 


1.920.000 


35 


Training Penulisan Artikel Muslimah 


250.000 


36 


Pembekalan Pengajar TPQ 


630.000 


37 


Silaturahmi Asatidz Se-Jogja 


1.750.000 


38 


Silaturahmi Donatur 


1.750.000 


39 


Silaturahmi Alumni 


1.750.000 


40 


Silaturahmi Dakwah Antar Kampus 


800.000 



21 



No 


Nama Kegiatan 


Total Anggaran 


41 


Silaturahmi Distributor Buletin At-Tauhid 


350.000 


42 


Lomba Artikel Kultum Ramadhan 


9.480.000 


43 


Lomba Penerjemahan 


625.000 


44 


Lomba Hafalan Hadits Muslimah 


1.400.000 


45 


Program Dakwah Bagi Korban Erupsi 


265.376.850 


46 


Perancangan Islamic Student Center 


1.500.000 


47 


Rangkaian Kajian Jelang Ramadhan 


1.550.000 


48 


Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 


50.000.000 


49 


Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 


4.500.000 


50 


Kultum Ramadhan 


2.354.000 


51 


Daurah Ramadhan 


9.000.000 


52 


Buka Bersama Di Masjid-Masjid 


60.000.000 


53 


Penyambutan Mahasiswa Baru 


2.585.000 


54 


Buletin Muslimah Edisi Khusus 


400.000 


55 


Bingkisan Hari Raya Untuk Para Dai 


4.000.000 










TOTAL ANGGARAN 


646.315.350 



22 



# 



LAMPIRAN 4. 
DAFTAR USTADZ PENGASUH KEGIATAN 



No 


Nama 


Kegiatan 


1 


Ust. Abu Sa'ad 


Pengawas Yayasan, Pengajar Ma'had Al-'llmi 


2 


Ust. Afifi Abdul Wadud 


Pengajar Ma'had Al-'llmi dan Ma'had Syabaabul Masjid 


3 


Ust. Marwan 


Pengajar Ma'had Al-'llmi 


4 


Ust. Aris Munandar 


Pengajar Ma'had Al-'llmi dan Ma'had Umar Bin Khattab 


5 


Ust. Abu Salman 


Pengajar Ma'had Al-'llmi Putri 


6 


Ust. Amir As-Soronji 


Pengajar Ma'had Umar Bin Khattab 


7 


Ust. Abdullah Taslim 


Kontributor Artikel Situs muslim.or.id 


8 


Ust. Firanda Andirja 


Kontributor Artikel Situs muslim.or.id 


9 


Ust. M.AbduhT. 


Pimpinan Redaksi Situs muslim.or.id 


10 


Ust. Ammi Nur Ba'its 


Pengajar Ma'had Syabaabul Masjid 


11 


Ust. M.S. Hakim 


Pengajar Ma'had Al-'llmi Putri 


12 


Ust. Ichwan 


Kontributor Artikel Web muslim.or.id 


13 


Ust. Yulian Purnama 


Kontributor Artikel Web muslim.or.id 


14 


Ust. Adika Mianoki 


Pengajar Ma'had Al-'llmi Putri 


15 


Ust. Abu Umair 


Pengajar Ma'had Al-'llmi Putri 



23 



# 



LAMPIRAN 5. 
SUSUNAN PENGURUS 



Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Wakil Ketua Bidang I - Pendidikan 

Wakil Ketua Bidang II - Dakwah 

Wakil Ketua Bidang III - Humas 

Wakil Ketua Bidang IV - Muslimah 



Ari Wahyudi (PJS) 
Wahyu Pradana 
Syarif Mustaqim 
Adika Mianoki 
Ndaru Tri Utomo 
Amrullah Akadhinta 
M. Saifudin Hakim 



Kepala Biro Di Bawah Sekretaris: 

Perlengkapan 
Publikasi 
Perpustakaan 
PSDM 



Wiwit Hardi P. 
Raksaka Indra 
Nizamul Adli 
Hendra Yudi Saputro 



Kepala Biro Di Bawah Bendahara: 

Donasi 
Usaha 



Abu Hasan Putra 
Muhammad Arifin 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang I: 

Ma'hadAI-'llmi 
Ma'had Umar bin Khattab 
Ma'had Syabaabul Masjid 
Wisma Muslim 



Achmad Zarkasi 
Muhammad Rezki Hr. 
Muhammad Azhar 
Ginanjar Indrajati 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang II: 

FKIM 

Kajian Umum 

KhutbahJum'at 

Ketakmiran 



Seno Aji Imanullah 
Rahadian Sahid 
Yananto Sulaimansyah 
Taufik Rahmadi 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang I 

Website Dakwah 
Teknologi Informasi 
Radio Muslim 
Buletin At-Tauhid 
Eksternal 



Yhouga Ariesta 
Nurman Susanto 
Amrullah Akadhinta 
Arif Rohman Habib 
Abdiyat Sakrie 



Kepala Divisi Di Bawah Bidang IV: 

Buletin Zuhairoh 
Dakwah 
Perpustakaan CeRIa 



Ummu Umar 
Ummu Farroos 
Ummu Rumman 



24 



# 



LAMPIRAN 6. 
PETA DAERAH POGUNG 



* MASJID 

I^POGUMG RAYA 




GRIYA 
MUSLIMAH 



FAKULTAS 
KEHUTANAN 

GED UGM 

PUSAT 

UGM 



PETA SEKITAR UGM 



25 



# 



LAMPIRAN 7. 
PRINT SCREEN WEBSITE 



Kajian P.uLin; "Tiga Landasan Utama' iv'ogya.. 



A (" hi ii ii 



: t ) [fil T s°°g'e 



_^Jl±l 



Most Visited #■ Getting Started Latest Headlines &» Facebook | Radio Musi... Viewing Feed Catatan Forum Diskusi Catatan Forum Diskusi AL FURQON Tak Unik ?: Negara-Ne... 




Acara Umum Info Pengajian Kajian Umum Kegiatan Laporan Donasi Proposal Kegiatan Tak Berkategori 



M Kajian Rutin: "Tiga Landasan Utama" 
(Yogyakarta) 




RSS FEED 



& 






RECENT COMMENTS TAGS 






■ ■ 



Gb. Situs Resmi Organisasi YPIA 
(www.ypia.or.id) 



Kajian Rutin: "Tiga Landasan Utama" (Yo. . Mernurnikan Aqidah Menebarkan bunnali ... 

e * http://muslim.or.id/ -"7 - ] | &j - Go. 

Most Visited s Getting Stan sd i atest Headlines Facebook j Radio Musi .. Viewing Feed Catatan Forum Diskus; Catatan Forum Diskusi AL FURQON Tak Unik ?: Negara-Ne. 




Seputar Mandi Junn'at 

Hukurn Mengusap Khuf (Sepatu) 

[1 Sei in ivl n .jehsahkan 
Jiwa 




mmm dakwak 



_* 



PI 9 - % 




Gb. Situs Dakwah Islam Untuk Umum 
(www.muslim.or.id) 



26 



Muslimah.or.id 



^ 



P5 

C V http://muslimah.or.id/ 
Most Visited £> ; Getting Started Latest Headlines Facebook | Radio Musi... Viewing Feed Catatan Forum Diskusi Catatan Forum Diskusi AL FURQON TakUnik?: Negara- 

^muslimali.or.id 



| Search here... 



Radio Muslim ■ 



$* April 11, 2011 



Talak Bagian 10 (Beberapa 
Masalah Seputar 
Perceraian) 




Hak flsuh Anak (Hadhanah) 

Jika seorang wai ebih berhak untul 

hV/'W: ■ .. ■ ■ : : ..:■•■ 

suaminya yang le ik mengurusinya, 

Sebagaimana sabda Mabi shallallahu 'alaihi wa sallar 



Artikel Terbaru 

Talak Bagien ■ (Ketika Maut 
Memisahkan) 

. . i; ... 

selengkapnya,., 

Talak Bagian 8 ('Iddah) 

ShareSetelah Suami dan btri Berpisah Seorang wanita 

•'■:■' 
selengkapnya.., 

Talak Bagian 7 (Sebab Talak: Zhihar) 

Share5. Zhihar (jUji ) Zhihar menurut bahasa berarti 
» 



selengkapnya... 

Talak Bagian 6 (Sebab Talak: Li'aan) 

5hare4. Li'aan (i,LJll ) IstUah li'aan diambil dari kata la'n 
menurut syari'at, selengkapnya... 




Gb. Situs Dakwah Muslimah 
(www.muslimah.or.id) 



K 



Gf ,/ http r/radi i 



"LlL 



rJlarGoo* 



_p]9±\\±b 



Most Visited #■ Getting Started 



st Headlines |_ F - 1 , I • lusl Viewing Feed Catatan Forum Diskusi Catatan Forum Diskusi AL FURQON TakUnik?: Negara-Ne... 



radQmuslffh 



iAOWAL OOVVN! 0A,> rAlAA -AA:a:<A AA'-:; Uti'Of-V. ..* ^AiA^AuAOAM'vA.H 



Radio Musli 


■ ■ ' ' 


Islanni dan nn 


jrottal yangmengudara dari bumi 




' 


sannuderailn 


■ 


ilnniahyangc 


isiarkansecaralangsur^melalui 


yangjuga dap 


atdidown,oadden,an,ra ti sdisini. 




SEKAPUR SIRIH 



DONASI FM RADIO MUSLIM 



r^ 



Bank BCA 

846 500 98 68 a, in Adika Mianoki 
Kcp Kusuma negara Yogyakarta 



Bank BNI Syari'ah 

020 071 1585 a.n Adika Mianoki 
Cabang Yogyakarta 



Bank Syari'ah Mandiri 




(¥) 



Bismiil"h 
>ad to FM Ra< 



* 



Polling Jaket Sesi Ke-2 



'■.aril 4th, 2011 

. . ■ . ■ 

' ■ • ■ ■ 

'.:■'. ■■:.-..■;." .,■:.■■■■ .■■■•■ ., '■ .. •.. . ■-.'■ 

akan upayakan iket Sesi ke-2. 

dio Muslim" 

-Jaket terbua riasi Drill. 

: ■ ■■ -' " : 

. ■ ■'■:. 

iin bordir. 





STREAMING 
RADIO 





Jumlah Pendengar 



Indonesia 4 
Australia 4 
Arab Saudi 3 



Gb. Situs Radio Muslim 
(www.radiomuslim.com) 



27 



Ma'had al-'Ilmi j Pesantren Mahasiswa Berma... 

http : //mahadilrni . wordpress . com/ 



... + 



W -Ha- Go °g |e 

(fii Most Visited #■ Getting Started Latest Headlines §3 Facebook | Radio Musi... Viewing Feed Catatan Forum Diskusi Catatan Forum Diskusi AL FURQON TakUnik?: Negara-Ne... 



_p\ TF, IE 



Ma'had al-'Ilmi 







Kedudukan Sanad dalam Islam 



[ Carl | 




<zza wa jalla telah 
rnernberikan nikmat yang sangat besar 
kepada ummat ini dengan terjaganya 
kemurnian agarna-Nya. Allah 'azza wa jalla 
berfirman 

'ilsXili'J VJ Ij,J j 'Js f 'ii\ IjXiJ j l)Vj IjJ 

yc y. rtah yany telah 





Gb. Situs Ma'had Al-'Ilmi 
(www.mahadilmi.wordpress.com) 



|_j Bahasa Arab Online 

http://badaronline.com/ 



1|M- Google 



Faidah Penggunaan Isim Nakiroh Dalam Jumlah 



-r ishui, 1 i - i Ida il va "jika isim nakiroh terletak se telah kata 

peniadaan (nafyun), pelarangan (nahyun), syarat (syartun) atau pertanyaan 
(istifhaamun), maka menunjukkan sesuatu yang umum". 



Sebagai contoh adalah dalam sural An-nisa aval'. '26 



Vl^ O \^ ^S U S 4 till) jL-f-1 ) 



BeLajar Dari AwaL - 

AAuias Pelajaran Dari Awal? 
Klik Link Berikut: 
Daftar Isi Pelajaran 



"dan sernbahlah Allah dan janganlah karnu men\. skutu nn i igar: se uatu apapun". 
apnya... » 

iJllHiHIBii^^H 




PI 9 



Most Visited '-•••" 3 Star' > H i.ai t Headlini Fai book \ F - Musi 'iewing Feed > ai in F rui D u< ' - r in Forum Diskusi AL FURQON Ta! Un ;gara k 




Gb. Situs Belajar Bahasa Arab 
(www.badaronline.com) 



28 



H 



-./Buletin At-Tauhid 



rN C | ■ J http://buletin.muslim.or.id/ 



tl * 51 ~ Google 



3ij±ji*j 



[fij Most Visited #■ Getting Started Latest Headlines Facebook ] Radio Musi... Viewing Feed Catatan Forum Diskusi Catatan Forum Diskusi AL FURQON Tak Unik ?: Negara-Ne... 



Buletin At-Tauhid 



Jimat Menu rut Islam 

urusan met 



Tawassul yang Dibolehkan dan yang Terlarang 

:: ■! : ■■.,:■ i '":'.' ii : 

■ balikkan hati manusia, Raja yang menguasai segalanya. 

51 

menyesatkannya dan siapa yang disesatkan maka tidak 
ada yang bisa mi =ul secara 

bahasa artinya rmendekatkan diri de armal (Al Misbahul 



PENCARIAN 



| Tentang Q Arsip Sl3 u 



i 

sekitar karnpus UGM. (more.,.) 



BULETIN SEBELUM 




Nikmat Persaudaraan 

1 April 2011 



Agama Adalah Nasihat 

25 March 2011 



Makna Dua Kalimat Syahadat 

18 March 2011 

Durhaka Kepada Orang Tua 

11 March 2011 



KATEGORI 

AKHLAQ 




* 


AQIDAH 




* 


ATTAUHIDTAHU 


III 


■* 


AT TAUHID TAHU 


IV 


^ 


AT TAUHID TAHU 


V 


■* 


AT TAUHID TAHU 


VI 


* 


AT TAUHID TAHU 


VII 


-* 


DAKWAH 




■* 


FIQIH 




* 


KELUARGA 



Gb. Situs Buletin Dakwah At-Tauhid 
(www.buletin.muslim.or.id) 



Buletin Muslirnah Zuhairoh 



T+L 



hh i ulii I iin uli at ih « n J r i 1 1 mi 



I Ii!- Google 



S3 Most Visited & Getting Started Latest Headlines Facebook | Radio Musi... Viewing Feed Catatan Forum Diskusi Catatan Forum Diskusi AL FURQON Tak Unik ?: Negara-Ne... 



_p}\*h 



Buletin Muslirnah Zuhairoh 




Sayangilah Anak-Anak 







V ". :' ./:■ '■ ■....,...,. • ...... . ..... .... ;;,.;,.,, • i., 

.., ..,.. . ... . .., , 

.■..;■■■■ • ' ' ' ' • ■' : .;■■. ... 

kegemasan bagi memandangnya. 

' ■- -:•.■■ • :.:■:'■■■..■ 

■:■:■■■■■:.■■.■ '.',', , , , ■:■■■.:■. 

atas diri-diri mereka. 



■ ■ . . ■ : ., .■ : . ' . : .'..'. 

■■"■ ■':.' : :":::".' 



Sayai ;i .St ...r..v-Ar.ak 

Di manakah Allah? 

Menyegarkan Kembali Hakikat Ibadah Kita 

di Rumahmu 



Select Category 



AdabBersuciAkhlaq dan 
Adab AiQur an Anak Aqidah 

As-Sunnah bidadari C 3! 'til, C inta Doa FiCjll 
HairJ Hati Ibadah IkhlaS ilmu IslatTI Kisah 

M3nn3i 



Gb. Situs Buletin Dakwah Muslirnah 
(www.buletinzuhairoh.wordpress.com) 



29 



# 



LAMPIRAN 8. 
DOKUMENTASI RADIO MUSLIM 




Gb. Pemancar Radio Muslim di Komplek Masjid Al-Hasanah (utara Mirota Kampus UGM) 




Gb. Studio Radio Muslim yang lama 
(di komplek Learning Center MEDIU Jogjakarta) 



30 



# 



LAMPIRAN9. 
DOKUMENTASI RECOVERY MERAPI 




Gb. Huntara warga dusun Petung di Shelter Gondang I. Posko 
kegiatan dakwah bagi korban erupsi setelah berpindah dari barak pengungsian 




Gb. Musholla Baitul Jannah SMKN 1 Cangkringan. Tempat korban erupsi 
mendapatkan siraman rohani selama berada di barak pengungsian 



31 




Gb. Bekas pemukiman penduduk di dusun Petung, desa Kepuharjo. 
Salah satu dusun yang musnah akibat bencana erupsi Merapi 2010 




Gb. Puncak Merapi tampak dari dusun Kaliadem, desa Kepuharjo. 

Meskipun aktifitasnya telah menurun, akan tetapi bahaya banjir lahar dingin masih 

mengancam pemukiman warga di bantaran sungai yang berhulu di lereng Merapi 



32 



# 



LAMPIRAN 10. 
CONTOH BROSUR MUDIK DAN IDUL FITRI 




Gb. Desain brosur Panduan Sholat Idul Fitri 







|...V. yV„V, l ,. l '.U' 1 J| 


BfrsSaSSsSSiS^ 


|;i:,e' 1 l'. l l i. l iJ^/:)J:; i | 


^t^^li^ -1'^^^'^:'-^:^^^: 


■ t .„ -"- | ; -■ ^ -^J^^^M 


., I j -.-. »*. J.I^.-J. ,--' - _ H- . ■ 


■ i f i| iJ! |" i|¥|ii i i\ iji i Hi' f| M 


_ S ^„_„^ J ^^-^J—^ 


^K£Sm*fmjm^m^mmmj*^mfqw*^^Lm^l 








fcBf^fa^a^HHH 


M.'jj.ti'.'s t,2""E3"** Trrrr ; 


■ , ■ 


-~ _ __' " i ™ F ' 






^^,_^^^ J . v „.. <r .„— „,». » 












77ll7~rT"™T^T:r_^T — 




- ■.".,- -,»" -«, W ^U' , ■ ■ I 






— '_■— ^—? *'g"?'*^." t .r '—" — 




-'-""'- '-*'-*♦•— — - — -,-m-^- — — »■ 




^.™!*-*^^— ^.~C^^r:^: 




"r^ — ^T- — "*^— ""-: — - — "'fT^ZfZzr. 








Gb. Desain brosur Tips Mudik Lebaran Penuh Berkah 



33 



# 



LAMPIRAN 11. 
DOKUMENTASI BULETIN AT-TAUHID 



atom 
tauhid 



'alaihi wa sallam bersabda: "Pisahkan tempat 
tidur diantara mereka "(HR. Abu Daud 49S 
dan dishahihkan al-Albani) 

S. Memperbanyak doa untuk kebaikan keluarga 

Banyak sekali do'a yang Allah ajarkan 

dalam al -Qur'an, yang isinya mem oh on 

kebaikan bagi keluarga. Demikian pula 

Rasulullah shattallahu 'alaihi wa sallam banyak 

mengajarkan hal yang sama dalam hadisnya. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

• . Do'a Nabi Ibrahim untuk keturunannya. 

Nabi Ibrahim 'ataihis satam termasuk nabi 

yang do'anya banyak Allah sebutkan 

dalam al-Qur'an. Dan banyak do'a beliau 

berisi kebaikan untuk dirinya dan 

keturunanya. Ini menunjukkan bahwa 

do'a Nabi Ibrahim adalah do'a yang 

istimewa di sisi Allah. Diantara do'a 

beliau: "Jaubkaniah aku dan anak-anakku 

dari menyembah berhata" (QS, Ibrahim 

35). Beliau juga berdo'a; "Ya Allah, 

jadikantoh diriku dan keturunanku orang 

yang bisa menegakkan shatat, Ya Allah, 

kabutkaniahdoa." (QS, Ibrahim; 40) 

■ . Do'a Nabi Nuh. Lain dari itu adalah dg'a 



Nabi Nuh 'ataihis salam, Beliau memohon 
kepada Allah agar setiap orang mukmin 
yang masuk rumahnya diampuni oleh 
Allah. Ini akan memberi kesempatan agar 
keluarga kita banyak mendapat ampunan 
dari Allah. Nabi Nun berdo'a: "Yaa Allah, 
ampunilah diriku, kedua orang tuaku. 
Ampunitah setiap orang yang masuk 
rumahku dalam keadaan beriman, dan 
kepada sefuruh orang mukmin laki-laki 
maupun wanita.'' (QS. Nuh: 28) 

«. Allah juga mengajarkan, diantara doa 
orang mukmin adalah, "Ya Rabb kami, 
anugrahkanlab kepada kami isteri-isteri 
kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati /kami), dan jadikaniah 
kami imam bagi orang-arang yang 
bertakwa" {QS, Al-Furqan; 74) 
Demikian, semoga Allah membimbmg 

kita seluruh kaum muslimin....Amin [Amml 

Nur Ba'its'I 




MENDIDIK GENERASI 

RABBANI 



Bismiitah, atlahumma yassir wa a- In. Semua masyarakat yang beriman 
mendombokan $enera$i mosa depart odaloh genera robbani. Bahkan 
mereka sendiri berhgrop bisa menjadi yvnergsi robbani iw sendiri. karena 
semua sadar, bahwa label robbani' meng$amborkan generasi emas timat 
islam. Bagaimanakah cara mewujudkan generasi idaman ini?... 

Pengertian istilah "Rabbani" 

Dalam banyak kesempatan pidato atau ceramah yang 
bertajuk kepemudaan, tidak lepas dari istilah ini, Namun, seolah 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat, mereka yang 
mendengarkan istilah baru. hanya terkadang ditelan "mentah- 
mentah'. tanpa peduli maknanya. Kita berharap. semua sikap 
menahun' semacam ini tidak selamanya dilestarikan, disamping 
itu, semoga tidak menimbulkan kesalah-pahaman terhadap Irtti 
informasi yang disampaikan. Berikut adalah keterangan para 
ulama tentang istilah rabbani', yang kami sarikan dari kitab 
Zaadul Masirfi llmi at-Tafsir, karya Ibnul Jauzi (1/298); 

Ditinjau dari tinjauan bahasa. Ibnul Anbari menjelaskan 
bahwa, kata 'rabbani' diambil dari kata dasar ttabb, yang artinya 
Sang Pencipta dan Pengatur makhluk, yaitu Allah. Kemudian 
diberi imbuban huruf alif dan nun (rabb+alif+nun = ftabbanii), 
untuk memberikan makna hiperbol- Dengan imbuhan ini, makna 
bahasa rabbani adalah Orang yang memiliki sifat yang sangat 
sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Kata 'rabbani' merupakan 
kata tunggal, untuk menyebut sifat satu orang, Ssdangkan 
bentuk jamaknya adalah robbaniyun. 

Terdapat beberapa rrwayat, baik dari kalangan sahabat 
maupun tabt'in, tentang def i nisi istilah: "rabbani". Diriwayatkan 
dan All bin Abi Thalib radliallabv 'anhu, beliau mendefinisikan 
"rcbbani" sebagai berikut: Cenerasr yang memberikan santapan 
rghani bagi manusia dengan ilmu (hikmah) dan mendidik mereka 

atas dasar ilmu. Strntntara Ibnu Abbas FasHMttohu 'anhunw dan 
Ibnu ?ubair mengatakan- Rahbaniyun adalah Orang yang berilmu 
dan mengajLiikii'i ilr-unyii 

Qaidddh dan Atha' mengatakan: Rabbaniyun adalah para 
fuqaha', ulama, pemilik hikmofr (ilmu! 



at ... 

tauhid 



at ... 
tauhid 



Imam Abu Ubaid menyatakan, bahwa 
beliau mendengar seorang ulama yang 
banyak mentelaah kitab- kitab, menjelaskan 
istilah rabbani: Rabbani adalah para ulama 
yang memahami hukum halal dan haram dan 
menegakkan amar ma'ruf nabi munkar. 

Antara Ilmu dan Seorang 'Rabbani' 

Dari semua keterangan di atas, dapat 
diambil sebuah benang merah bahwa semua 
ulama yang menjelaskan tentang pengertian 
istilah rabbani, mereka sepakat bahwa label 
'rabbani' hanya digunakan untuk menyebut 
seseorang yang memiliki sifat-sifat berikut. 
Pertama, berilmu dan memiliki pengetahuan 
tentang al-Qur'an dan sunnah. Kedua, 
mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, 
Ketiga, mengajarkannya kepada masyarakat. 
Sebagian ulama menambahkan sifat 
keempat, yaitu mengikuti pemahaman para 
sahabat dan metode mereka dalam 
beragama. Karena sahabat merupakan 
standar kebenaran bagi umat Muhammad 
shattallartu alaihi wo satlam. 

Kurang dari saiah satu diantara sifat di 
atas, tidak dapat disebut seorang rabbani. 
Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh 
Ibnul Arabi, ketika ditanya tentang makna 
'rabbani', beliau mengatakan: Apabila 
seseorang itu berilmu, mengamalkan 
ilmunya, dan mengajarkannya maka layak 
untuk dinamakan seorang rabbani, Namun 
jika kurang salah satu dari tiga bal di atas, 
kami tidak menyebutnya sebagai seorang 
rabbani. (Mi f tab Dor as-Sa'adah, 1/124). 

Antara Ilmu dan Ibadah 

Irtti jawaban, mengapa seseorang itu 
layak dinamakan rabbani adalah karena dia 

telah melakukan amalan yang sangat 
mendekatkart dirinya kepada At-Rabb (Allah), 
sebagaimana pengertian rabbani" dari 
tinjauan bahasa. Karena itu, darr keterangan 
para ulama di atas, akan muncul satu 



pertanyaan, apa kaitan antara pengertian 
ulama tentang istilah "rabbani" dengan 
makna kata ini secara bahasa. Atau dengan 
kata Jain, apa kaitan antara ilmu, yang 
menjadi syarat mutlak seorang rabbani 
dengan ibadah kepada Allah? 

Dijelaskan oleh Ibnul Anbari, 
keterkaitannya karena ilmu merupakan 
bentuk ibadah kepada Allah Tb'afa, 
Disamping itu, seseorang hanya akan bisa 
melakukan ibadah kepada Allah, jika dia 
memahami Tata cara ibadah yang sesuai 
dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga 
kata kunci dalam masalah ini adalah 'ilmu' 
(laadui Mask, 1/298), 

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh 
Imam as-Zuhri - salah Seorang ulama tabi'in 
-; Tidak atia satu bentuk peribadatan 
kepada Allah yang lebih mulia dibandmgkan 
ilmu, (rfiVyon oi-Aulw, 2/61), Demikian juga 
dikatakan oleh Imam Ahmad: Mencari ilmu 
merupakan amalan yang paling mulia, bagi 
siapa saja yang niatnya benar. {iyarh Muntaha 
aNradat, 2/261. Hal yang semisal juga 
dikatakan Abdullah bin Mubarak, Saya tidak 
mengetahui ada sesuatu yang lebih mulia 
setelah nubuwon (kenabian) melebihi 
kegiatan menyebarkan ilmu. (Mautu'ah ad-Om 
an-NasMttah, 1/301) 

Menuju Generasi Rabbani 

Mendidik masyarakat menjadi generasi 
rabbani merupakan tanggung jawab semua 
orang. Karena semua manusia memiliki 
tanggung jawab untuk berdakwah dan 
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, 
Hanya saja tanggung jawab ini bertirtgkat- 
tingkat, sesuai dengan tingkatan ilmu dan 
ketaqwaan seseorang. 

Untuk bisa mewujudkan genarasi 
rabbani seutuhnya, agenda besar ini harus 
dimulai dan lingkungan belajar yang 
lingkupnya paling kecil, yaitu keluarga, 
Karena itu, Allah perintahkan agar kepala 



keluarga dengan serius memperhatikari 
kondisi keluarganya, Allah berfirman [yang 
artinya): "Wahai orang-orang yang beriman, 
lindungiiah diri kalian dan keluarga kalian 
dari neraka..." {QS, At-Tahrim: 6), Allah 
gandengkan perintah ini dengan gelar iman, 
menunjukkan bahwa perintah tersebut 
merupakan tuntutan dan konsekwensi iman 
seseorang. 

Dalam ayat di atas ada dua perintah, 
Perintah pertama, lindungi diri kalian, yaitu 
dengan melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan. Kedua, lindungi keluarga 
kalian, dengan memerintahkan untuk 
mengamalkan kewajiban dan melarang 
keluarga untuk melanggar larangan, Hal ini 
sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib 
radliallahu 'anhu, ketika menafsirknn ayat di 
atas; "Ajori mereka dan didik mereka" (Ion 
Katsir, S/167) 

Untuk mewujudkan tujuan ini, 
Rasulullah ihatlaltabu aiaihi wa sallam 
mengajarkan beberapa metode dalam 
mendidik keluarga: 

1. Ajari mereka untuk bertauhid 

Allah berfirman menceritakan tentang 
wasiat yang disampaikan Nabi Va'qub ketika 
hendak meninggal dunia (yang artinya): 
Adakah kamu hadir ketika Va'qub 
kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia 
berkata kepada anak-anaknya: "Apa yanj 
kami) sembab sepertingaoiku?" Mereka 
menjawabi "Kami akan menyembah Titbanmw 
dan Tuhan nenek mpyongmu, Ibrahim, Ismail 
dan ishaq, (ygitui Tufian Yang Maha Esa dan 
kami hanya tundvk patuh kepada-Nya" (QS. 
al-Baqarah: 1331 

Ayat ini mengajarkan kepada kita satu 

prinsip penting tentang penanaman aqidah 
kepada keluarga. Sebagaimana yang kita 
ketahui bahwa cerita perjalanan hidup Nabi 
Va'qub sangat panjang dan merupakan 
cerminan akhlak terpuji. Namun penggalan 
cerita tentang beliau yang Allah pilih dalam 



al-Qur'an adalah kisah wasiatnya kepada 
putra-putra. Demikian jjga yang diajarkan 
luqmanul hakim kepada anaknya (lihat swat 

Luqman:l3) 

2, Ajari keluarga untuk melaksanakan shnlnt 

Dari Ibnu Abbas radtiollabu anbuma, 
Nabi ihallallabu 'alaihi wa sallam bersabda: 
" Perintahkanlab anak kalian untuk shatat 
ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukuflah 
mereka untuk dipaksa shatat, ketika mereka 
berusia W tahun.'' (HR. Abu Daud 495 dan 
dishahihkan al-Albani) 

Pada asalnya hukum shalat tidak wajib 
bagi anak -anak. Akan tetapi, ketika ada 
seorang anak meninggalkan shalat, 

sementara orang tuanya tidak 

memerintahkannya atau memaksanya maka 
si anak tidak berdosa, namun orang tuanya 
telah melanggar kewajiban. Karena dirinya 
wajib untuk memerintahkan anaknya agar 
melaksanakan shalat. (lih. Penjelasan Ibn 
Hajar dalam Fath ai-Bari, 9/3481. Dan faedah 
lain, bahwa perintah tersebut untuk 
membiasakan anak mengerjakan sholat 

1. Memberikan sedikit ancaman agar mereka 
tidak bermaksial 

Tujuan memberikan ancaman semacam 
ini adalah agar anak tidak berani melawan 
orang tua atau istri melawan suami. Dari 
Ibnu Abbas radliattahu anhuma, Nabi 
shallattahu alaihi wa sallam bersabda: 
"Gantuhgtah cemeti di tempat yanf bisa 
ditihat penghuni rumah. Karena ini akan 
mendidik mereka." (HR. Thabrani dalam al- 
Ausath 10671 dan dihasankan oleh al- 
Albani) 

4. Pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki 
dengan anak perempuan 

Ini akan menjadi pendidikan bagi anak 
untuk memahami bahwa antara laki-laki 

dan wanita tidak boleh campur baur. 
Pemisahan ini dimulai ketika mereka 

menginjak usia 10 tabu. Nabi shattallahu 



34 



# 



LAMPIRAN 12. 
DOKUMENTASI JADWAL KHOTIB JUM'AT 





35 



o 



LAMPIRAN 13. 
FOTO PERPUSTAKAAN AL-ATSARI 





'WW, 




36 



# 



LAM PI RAN 14. 
FOTO WISMA MUSLIM 







37 



# 



LAMPIRAN 15. 
DOKUMENTASI POSTER KEGIATAN 




MKmlhnyrt 

Landasan 
Ufcama dalam 
Islam, 





38 



# 



LAMPIRAN 16. 
DOKUMENTASI KALENDER YPIA 



B5H5xi\ 


> 




V 


„ » , , K , , 


v. 


^** 


3 4 S 6 1 r 
10 U' 12 IS H 15 
17 IB 19 ffl-21 22 
* 25' 26 2729 29' 


J 

PROGRAM 
R€HABILITASI 
PA5CA MGRAPI 

YAYASAN PCTOOKAN ISLAM AL ATS6H 

:,;:';:-,:,;, I'^zr"""* rac 

107. 


.angkah Kemkret 

)IO MUSLIM 
3FM 


FC6RUAR1 

1" 2' . * 5 

7 8 9 10T 11 12- 
13 WIS 16'17" IB 19 
21 22 23 24 26 
28 

r 2- 3' * ■- 
r s 9 w n it 

H' 15 16 17' 19 W 
21 22 23 2+ 25 26 

28'29"30"Sr 

APRIL 

1 2" 

* 5 S 7 9 

11 12 13M IS tt" 

1 IS lS"2tT21 '22 3" 

M 25 26"272T29 »' 

MS 

"imii 
, r r 4 5 ■ s r 

8 7 IF 11' 12" 12. 14 

13 1617 IS 1910 21' 

2324 2S 26, 2S 

JUNI 

« r »■ a io ir 

12 13 14 15' 16 1? IS 
l» 2tT21 22; 2T 24 2T 
2r 2T 30 


sSks^x* :r_r_-_~:,— 


' sBgJgs* ^j^^^ 


• ^r:S ^r 


r^S^U. 5fE12L. 


SSF~~ i 




39 



